CA MAJLIS TAFSIR AL-GUR'AN 
-, (MTA) PUSAT 


http://www.mta.or.id e-mail : humas@mta.or.id 
Jl. Ronggowarsito No. 1114, Timuran, Banjarsari, Surakarta 57131, Telp (0271) 663299 
Ahad, 15 Desember 2019/18 Rabiuts tsani 1441 Brosur No. : 1986/2026/IF 








Risalah Janaaiz (ke-11) 
38. Adab duduk dan berjalan di pekuburan 


02 - £ Pa Bp dad 


55 Dl Ia) ap Ju Sg NA yg 

AE NN EU MAN Sa Ja se 

anta gb A02 Wala abah ka 2 Ke ah 
| Pray Bj NY 


Dari Al-Baraa' bin 'Aazib, ia berkata, “Kami pernah keluar bersama 
Rasulullah SAW mengantar jenazah seorang laki-laki kaum Anshar, 
kemudian setelah kami sampai di pekuburan, gubur itu belum digali 
lahadnya, kemudian Nabi SAW duduk sambil menghadap giblat, sedang 
sa duduk persaya Sea ag 3 APU Dawud at hal. 213, no. el 


SA Oam OU : BI Jp JG SERA LA 56 
ta el Jab MG BSA AS de 
UNV 2 pekan Ada ai 


Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh salah 
seorang diantara kalian duduk di atas bara api dan membakar pakaiannya 
sampai mengenai kulitnya, itu lebih baik daripada ia duduk di atas gubur”. 
(HR. Muslim juz 2, hal. 667, no. 96) 


“ 


IE aa U JB N Jo GAS gt apk 


do: di 3. sa 
Dari "Amr bin Hazm, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Janganlah 
kalian duduk di atas gubur”. Ie DEsAA jug 4, hal. 22 


- o Kn EA WS 02 - To o - 
ae oU 3 Ian, JB JB IA ej “2 
- oU 3 Agar & Pa - mL - 3 
emg Ol oya Al TG BA Ban Ipa 

d0 16 dladl 3 ds 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh salah 
seorang diantara kalian duduk di atas bara api sehingga membakar 


pakaiannya adalah lebih baik daripada ia duduk di atas gubur”. (HR. 
Nasaaiy juz 4, hal. 95) 


02 -— Pa £ 0. LL 


Ja Gg JB del yi AA Lp 
ce Kal le AN ANN “JG BN 
TA TAU 2 jas A 35 Pa 
pm PA Je Gas ASUS 3 Sa 
ESAI MAA Je Gay NAS V3 ea B3 J3 


Wr) is BU J3 NS 5 JUga Gate » Las 


bonita le 6 JB al 3 Ae LI — 


YOWA 23) LAM Naela al Lag 


Dari Basyir bin Al-Khashashiyyah, ia berkata : Pada suatu ketika aku 
berjalan bersama Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, “Hai Ibnul 
Khashashiyyah, apa yang kurang bagimu dari pemberian Allah ? Di pagi 
hari kamu bisa berjalan-jalan dengan Rasulullah”. Aku menjawab, “Ya 
Rasulullah, tidak ada yang kurang sedikitpun dari pemberian Allah. Semua 
kebaikan telah Allah berikan kepadaku”. Kemudian Rasulullah SAW 
melewati guburan kaum muslimin. Beliau bersabda, “Mereka ini telah 
mendapatkan kebaikan yang banyak”. Kemudian Rasulullah SAW 
melewati guburan kaum musyrikin. Beliau bersabda, “Mereka ini telah 
melewatkan kebaikan yang banyak”. Kemudian Rasulullah SAW menoleh, 
lalu beliau melihat ada seorang laki-laki yang memakai sandal berjalan 
diantara gubur-gubur, lalu beliau menyeru, “Hai orang yang memakai 
sandal kulit, lepaslah sandalmu !”. IHR. Ibnu Majah juz 1, hal. 499, no. 
1568|) 


3 Pi sa o Bo 
223 -JU “9 sena agan AB S 21 c o UN 
SS JB dpl ol etis Ol ee 1 et 
“ “ “ 
» Jilas - 0 0 Te "- 2. Tn kana Pa LI 
: ((yaoekuad 03 ds as tg AN TOY WE 
“ “ “ 
- 0 02? saat TP aa 2 20 8. Ta Pad or 
“ Pd “ 


an 


Pn ag A PN 20 Z0. "al Pa ana ya 
AA aa Lb US NS elsa ak Ud las 


A2... 2 A0 P4 
- - - Pe ojo, 0, Oo 3, - 0. “2 1 
Helo GUA Kaali By gai! Uya ena Very EN 


Dari Basyir bin Nahiik bahwasanya Basyir bin Al-Khashashiyyah berkata : 
Dahulu aku berjalan-jalan bersama Rasulullah SAW, kemudian melewati 
guburan kaum muslimin, lalu beliau bersabda, “Mereka ini telah meninggalkan 
keburukan yang banyak (dan mendapatkan kebaikan yang banyak)". 
Kemudian melewati guburan kaum mugyrikin, lalu beliau bersabda, “Mereka 
ini telah melewatkan kebaikan yang banyak (dan mendapatkan keburukan 


3 


yang banyak)”. Ketika itu beliau lalu menoleh, dan beliau melihat ada seorang 
laki-laki yang memakai sandal berjalan diantara gubur-gubur, lalu beliau 
menyeru, “Hai orang yang memakai sandal kulit, lepaslah sandalmu”. (HR. 
Nasaaiy juz 4, hal. 96| 


39. Membuat lahad/liang gubur. 


oo, Als o Pn 0 na - on 0. 
SBN dp 3 "JB CBN ya er) 0$ 
- 2 Ag 2 


dis plaa Ud) Ra PUS Ul JUNI Ga u 5 
Ia AN 3 bi In 
Tae 5 Loe HB Ia Gel oa JB Ia Ga 


YYOYO 1) ANN AMAN 3 


Dari seorang laki-laki dari kaum Anshar, ia berkata : Kami pernah keluar 
bersama Rasulullah SAW (mengantar) jenazah seorang laki-laki dari kaum 
Anshar, pada waktu itu saya masih kecil, aku bersama ayahku, lalu 
Rasulullah SAW duduk di tepi lubang gubur, beliau memberi nasehat 
kepada penggali gubur, beliau bersabda, “Luaskanlah pada bagian kepala, 
dan luaskanlah juga pada bagian kedua kaki. Sungguh ada banyak kurma 
baginya di surga”. IHR. Ahmad juz 9, hal. 122, no. 23525| 


Keterangan : 


Yang dimaksud “sungguh ada banyak kurma baginya di surga” ini 
menunjukkan bahwa mayyit tersebut tergolong hamba Allah yang shalih 
dan amalnya diterima. 


0, Als 08 0 RN Pan 9. 
SEX Iya) & Lor "JB CBN ya er) 0 
PAN Na Mr SK Bl TA LAS AS Yo em “3 Tg Per 
Na Pe Im) Sl 3 8 Cor 
NE dala gi dl) JS ya aa Galery JB ya mang 


4 


YIT 


Dari seorang laki-laki dari kaum Anshar, ia berkata : Kami pernah keluar 
bersama Rasulullah SAW mengantar jenazah, lalu kami melihat Rasulullah 
SAW di atas liang gubur, beliau memberi nasehat kepada orang yang 
menggali gubur, “Luaskanlah pada bagian kedua kakinya, dan luaskanlah 
pada bagian kepala”. IHR.Abu Dawud juz 3, hal. 244, no. 3332) 


Nan ea 


- 
Oa “0 


kaki aan YA na Ae 2 Fara 


aa 3 
30 


Pa ai - 0 P4 


HB) NYA 3 cebajil 3 SN ai 2 Da 


Dari Hisyam bin “Amir, ia berkata : Diberitahukan kepada Rasulullah SAW 
tentang orang-orang yang gugur karena luka-luka pada hari perang Uhud, 
maka Rasulullah SAW bersabda, “Galilah gubur, luaskanlah dan 
baguskanlah, lalu guburkanlah dua atau tiga orang di dalam satu liang 
gubur, dan dahulukanlah orang yang lebih banyak hafal Al-@uran”. Dan 
ayahku juga gugur (pada perang Uhud), lalu digubur didahulukan daripada 
kedua orang lainnya”. IHR. Tirmidzi juz 3, hal. 128, no. 1766, ini hadits 
hasan shahih) 

0 02 - ES 

SB IA asa Naa 

02 


Ba Ea KS Ula PI AI Ina Gas Tea 


oA -— 


33 dpat) Voiadlg Nk : 2 da 


PA ten 


Aa DP La Tan TA ba al AN 


PP AP 
0 A.A. 


296 IG A OKE :JE Ta Aa MAN 2 JB Lai 


As :£ dadi A9 3 - 
Dari Hisyam bin "Amir, ia berkata : Kami memberitahukan kepada 
Rasulullah SAW tentang orang-orang yang gugur pada perang Uhud. Kami 
berkata, “Ya Rasulullah, menggali satu gubur untuk setiap orang adalah 
sangat berat bagi kami”. Maka Rasulullah SAW bersabda, “Galilah gubur, 
dalamkanlah dan baguskanlah, lalu guburkanlah dua atau tiga orang di 
dalam satu liang gubur”. Para shahabat bertanya, “Siapakah yang harus 
kami dahulukan (memasukkan ke liang gubur), ya Rasulullah ?”. Beliau 
menjawab, “Dahulukanlah orang yang lebih banyak hafal Al-Guran 
diantara mereka”. Dan ayahku termasuk salah satu dari tiga orang yang 
NGUUr dalam satu liang uu la Nasaaly) juz 4, hal. 80) 


- 0 0 


APA In Ag Ao Ika ai AP 5 
Pena SAR ah SA KRU) kp Ju 


Jlls 08 
NO 1 ea BEAN Ip gl US C3 Sa Ce 
Dari 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waggash, bahwasanya Saad bin Abi 
Waggash pernah berkata diwaktu sakit yang membawa kematiannya, 
“Galikanlah lahad untukku, dan tancapkanlah batu-bata padaku (sebagai 
penutup liang lahad) sebagaimana dilakukan terhadap Rasulullah SAW”. 
(HR. Muslim juz 2, hal. 665, no. 90) 


Sa os EA US Bp oi oa 5P 


Ae 
£ 0ge par A0 3 0. Ae Th 


2G G3 YEL NIS ea JAN, Aa YA 


NA en 


YOOV 203) ANN dara 0 Ay msi Rn 


Dari Anas bin Maalik, ia berkata : Ketika Nabi SAW wafat, maka ada 
seorang laki-laki di Madinah yang menggali lahad dan yang lain menggali 
lubang tengah. Kemudian mereka (para shahabat) berkata, “Kami akan 
memohon kepada Tuhan kami agar dipilihkan, lalu kami akan mengutus 
kepada kedua orang itu, siapa diantara keduanya yang datangnya akhir, 
maka akan kami tinggalkan”. Lalu diutuslah kepada mereka berdua, dan 
penggali lahadlah yang lebih dahulu datang, maka mereka menetapkan 
lahad itu untuk Nabi SAW” (HR. Ibnu Majah juz 1, hal. 496, no. 1557) 


2 San mayyit aan bacaannya. 


X5 3 ga Ga Ol co sg JB BNN AE 
an ab la ag 5 
PYAA aj NA ga gd TAI Ga Na 2JEY II 


Dari Abu Ishag, ia berkata : Al-Harits telah berwashiyat agar “Abdullah bin 
Yazid menshalatkannya. Maka “Abdullah menshalatkannya, kemudian 


memasukkannya ke dalam gubur dari arah kaki gubur, dan ia berkata, “Ini 


menurut Suga (Nabi SAW)". IHR. Abu Dawud juz 3, hal. 213, no. 3211) 


PAS SENI IA 


2 


(KAA derla cp DUS ol J3 La le 2 SN 
yeoro 13 


Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW menshalatkan jenazah, 
kemudian datang ke gubur mayyit itu, lalu beliau menaburkan tanah 
atasnya dari arah kepala tiga kali. IHR. Ibnu Majah juz 1, hal. 499, no. 
1565) 

7 


ed DO PB 


13 NN NP dala gl Papa Kita Kila Se3 Ie J6 


rar 


Dari Ibnu “Umar, bahwasanya Nabi SAW apabila meletakkan mayyit ke 
dalam gubur, beliau membaca Bismillaahi wa 'alaa sunnati Rasuulillaah 
(Dengan nama Allah dan atas tuntunan Rasulullah). IHR. Abu Dawud juz 
3, hal. 214, no. Sele 


TE 2 IS EA IS :JB Sl 
3 3: Yaa ee) J8, AJ pg Ha SE3 Bai 
bea ad HN jay Tita Se Wering JB sa 13 HI 


AN INA LA 


Dari Ibnu “Umar, ia berkata : Dahulu Nabi SAW apabila mayyit telah 
dimasukkan ke gubur, beliau membaca “Bismillaahi wa 'alaa millati 
rasuulillaah. (Dengan Nama Allah, dan atas tuntunan Rasulullah). Abu 
Khalid (perawi) pada kali yang lain berkata : Apabila mayyit telah 
diletakkan dalam liang lahadnya, beliau membaca Bismillaahi wa 'alaa 
sunnati Rasuulillaah (Dengan Nama Allah dan atas sunnah Rasulullah). 
(HR. Ibnu Majah juz 1, hal. 494, no. 1550) 


41. Yang turun ke gubur diutamakan yang malamnya tidak 
bercampur. 


- A0- 


BA Ipa) Una IE EN 2 Aa 
da ane ahh AI Ie ae Bh Tn, 


PN NN BA - - - 3 o Ao .. 
al Jus KaLUI 3, — AM Ia S3 3 Ja 1Jls 


3 3 JB 18 3 - Jp6 1JB UI ah 


AYI Gbu Lan 


Dari Anas RA, ia berkata : Kami menyaksikan ketika putri Rasulullah SAW 
(akan digubur) sedang Rasulullah SAW duduk di tepi gubur, dan aku 
melihat kedua mata beliau melelehkan air mata. Lalu beliau bertanya, 
“Adakah diantara kalian orang yang tadi malam tidak mengumpuli istrinya 
?. Abu Thalhah menjawab, “Saya, ya Rasulullah”. Beliau bersabda, 
“Turunlah kamu di guburnya”. (Anas) berkata : Lalu Abu Thalhah turun di 
guburnya, lalu menguburnya. (HR. Bukhari juz 2, hal. 93) 


BN Ip BD IRI BN Un IE 
A o A2. 2. 9 - : 
Sl JR 1JUS DANG aL3 HIS ON JS Ole 


A0. Pen 


EN 33 Kb YA JUS SAINS — AA 
al 3 Real 23 8 J3 Mad 8 j8 JB UI 
EYE SI 


Dari Anas, ia berkata : Kami menyaksikan ketika putri Rasulullah SAW 
(akan digubur) sedang Rasulullah SAW duduk di tepi gubur, dan aku 
melihat kedua mata beliau melelehkan air mata. Lalu beliau bertanya, 
“Adakah diantara kalian orang yang tadi malam tidak mengumpuli istrinya 
?. Abu Thalhah RA menjawab, “Saya, ya Rasulullah”. Beliau bersabda, 
“Turunlah kamu di guburnya”. Lalu Abu Thalhah turun di guburnya. (HR. 
Baihagiy dalam As-Sunanul Kubra juz 4, hal. 53) 


Keterangan : 
Hadits di atas menunjukkan : 


1. Untuk menurunkan jenazah ke dalam gubur hendaknya lebih 
diutamakan laki-laki yang malamnya tidak mengumpuli istrinya. 


2. Boleh duduk di tepi gubur. 
3. Boleh melelehkan air mata setelah ditinggal mati. 
42. Doa untuk mayyit setelah selesai digubur. 
NA Ta at Us 3d @ paka 2 Aa o PU, o- 
PP 3 3) US 1:JB (Olas op) olais us 


A 


Ne Se aa OA 


PYYA 3) NN 1 ala gl JLag OVI SL (na 


Dari "Utsman (bin 'Affan), ia berkata : Dahulu Nabi SAW apabila selesai 
mengubur mayyit, beliau berdiri, lalu bersabda, “Mohonkanlah ampun 
untuk saudara kalian, dan mohonkanlah ketetapan baginya, karena 
sesungguhnya ia sekarang (sedang) ditanya”. IHR. Abu Dawud juz 3, hal. 
215, no. 3221) 

A0. - 


o - . P sus 8 La BAN 2 2 A0 Pen 
Pp P NN BN OS IE op) oke JU 
-... @ 2 To” Ta 2 3 NP o Sa NN s. 
OM SB ceng JUL Sal Ugoiatla 1JB sega 

f 8 
OM SI prodi 3 Seed! Ily 


Utsman bin 'Affan berkata : Dahulu Nabi SAW apabila selesai mengubur 
mayyit, beliau bersabda, “Mohonkanlah ampun untuk mayyit kalian, dan 


mohonkanlah ketetapan baginya, karena sesungguhnya ia sekarang 
(sedang) ditanya”. IHR. Baihagiy dalam As-Sunanul Kubra juz 4, hal. 56| 


Keterangan : 


Doa bagi mayyit setelah digubur ini boleh dengan bahasa “Arab, bahasa 
Indonesia, bahasa Jawa atau bahasa apasaja. Kalau dengan bahasa 
“Arab, boleh dengan lafadh : 


10 


FTP Na | 
(ie Na pai 


Ya Allah, ampunilah dia dan berilah ketetapan untuknya. 
43. Waktu-waktu yang dilarang mengubur jenazah. 


- 01 0 


rs - 9 KA. A0 - 1G 23 2 o 
. 2 ba . . . 
AS ep IaiS Una JB dal SAS ep US 
& P3, Fa 
2 Ao Als 1 An ap HARI £ 4 Ka Bi Pane 2 Le 
Ol UG EA Ing OS ME SE 
ai ed ah 
A o @ Jaa - 9 10 a o, Pa san aah og o, ge 2 
- - bad 
“ Pa Aa m9 ad | 25 A0 “55 - 9 - £ 9. a yg TN 
IS PE HB Za ng AB HP ALL 
uk AT 
- A9 &- og? A oa | Boa 0 LA AA 
Ri 


STA 1 


Dari Musa bin “Ali, dari ayahnya, ia berkata : Aku mendengar 'Ugbah bin 
'Amir Al-Juhaniy berkata, “Ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang 
kami untuk shalat ketika itu dan untuk mengubur orang yang meninggal 
diantara kami. Yaitu ketika matahari sedang fajar terbit sehingga naik, 
ketika matahari di tengah-tengah tegak lurus sehingga tergeincir, dan 
ketika matahari terbenam hingga betul-betul tenggelam. (HR. Muslim juz 1, 
hal. 568, no. 293) 


30» “LO TI 0 aa - 08 o - 01 0 
N Naga e £ Puan “3 Ken 2 Ta Pe - PPA 
20 : 

0 


P g 0 KE a o, Pa san An o, 2 Pa TE 
Ie ee Celya ye ob 3 uga lai OI Ulga 35 
# Pa 


11 


A 
o 


Sa - 0 - 


AKA 3 Pi Gn EA IE AS 
As AA La 25 KAN SA 
AY 


Dari Musa bin 'Ali bin Rabaah, ia berkata : Aku mendengar ayahku berkata 
: Aku mendengar “Ugbah bin 'Amir Al-Juhaniy berkata, “Ada tiga waktu 
yang Rasulullah SAW melarang kami untuk shalat ketika itu dan untuk 
mengubur orang yang meninggal diantara kami. Yaitu ketika matahari 
sedang fajar terbit sehingga naik, ketika matahari di tengah-tengah tegak 
lurus sehingga tergeincir, dan ketika matahari akan terbenam. (HR. 
Nasaaiy juz 4, hal. 82) 


Bersambung ......... 


12 


